WikipediA 

Bahasa Yunani Kuno 


Bahasa Yunani Kuno adalah bahasa yang dituturkan 
oleh orang Yunani Kuno dari abad ke-9 hingga 4 SM. 

Bahasa Yunani Kuno dan Latin adalah bahasa kuno 
terpenting (bahasa yang tak lama dituturkan) bagi penutur 
bahasa Inggris sekarang. Hal ini terjadi karena banyak 
kata Inggris yang berasal dari bahasa Yunani dan Latin. 

Huruf Yunani memiliki banyak dialek Yunani Kuno, 
namuan bahasa Yunani Attika, yang dituturkan oleh 
penduduk Athena dianggap sebagai bentuk yang paling 
murni. Karena orang Yunani menjadi berpengaruh di 
negeri-negeri sekeliling Laut Tengah, bahasa mereka 
menyebar cepat. Alexander Agung malah membawanya 
ke Asia Kecil. Kemudian, di dunia Romawi, anak-anak 
diajar Yunani sebagai bahasa kedua dengan cara yang 
sama seperti penutur bukan bahasa Inggris sekarang 
belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. 

penyair terkenal dari Yunani Kuno seperti Homerus ditulis dalam bahasa Yunani. Puisi Iliad dan Odyssey 
menuturkan kisah tentang perang, perjalanan, dan dewa-dewa Yunani. Pada abad ke-5 SM beberapa drama 
besar ditulis oleh Aeskilus, Sophokles dan Euripides. Inilah Abad Keemasan Yunani, disebut pula masa 
Hellenistik. Karya-karya sastra Yunani kuno mengilhami orang selama berabad-abad dan masih dibaca 
sekarang. 

Semua bahasa berubah seiring berlalunya waktu, dan bahasa Yunani telah berubah banyak sejak 25 abad 
yang lampau. Bahasa Yunani Modern sering dikatakan telah bermula pada tahun 453 M. 

Lihat pula 

■ Alfabet Yunani 

■ Bahasa Yunani 


Bahasa Yunani Kuno 

rj 'EAAr|ViKti ctpxaia yAurua 
he HellenikS arkhafa glotta 

Wilayah 

Mediteranea timur 

Punah 

berkembang ke Bahasa Yunani 
Koine dari abad ke-4 SM 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

■ Bahasa Yunani Kuno 

Sistem 

penulisan 

Abjad Yunani 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

grc 

ISO 639-3 

grc 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Yunani_Kuno&oldid=16745321" 


Halaman ini terakhir diubah pada 24 Maret 2020, pukul 01.13. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 








































